: eA 
aww 7 
Mb / 


c 


LAPORAN KEGIATAN 
NURUL ISLAM SCHOLAR 
EPS 002 


MERAIH BERKAH DENGAN JUJUR DALAM BERMUAMALAH 


(QURDIS) 


Spy 


D 


MADRASAH TSANAWIYAH 
"NURUL ISLAM" 


SURABAYA 


KATA PENGANTAR 


Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat 
dan karunia-Nya sehingga pengurus dapat menyusun laporan kegiatan Nurul Islam 
Scholar Episode 002 ini dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Dalam 
laporan kegiatan ini pengurus membahas mengenai kegiatan 
berkelanjutan yang diadakan oleh Nurul Islam Scholar dalam mapel Qurdis dengan 
tema: 

"Meraih Berkah Dengan Jujur Dalam Bermuamalah". 

Oleh karena itu, dengan selesainya laporan kegiatan ini pengurus tidak lupa 

untuk mengucapkan terima kasih kepada : 


1. Kepala Madrasah MTs Nurul Islam Ibu Ayemi, S.Pd. 

2. Kepala Nurul Islam Scholar Ustadz Andy Musthofa, S.E. 

3. Para pengurus Nurul Islam Scholar serta 

4. Seluruh dewan guru dan para peserta yang turut serta melancarkan kegiatan ini.. 


Pengurus menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada 
laporan kegiatan ini. Oleh karena itu pengurus sangat terbuka dalam menerima kritik 
dan saran yang dapat membangun. Semoga berbagai kritik dan saran yang bersifat 
membangun dapat menjadi bekal pengurus untuk penyempurnaan kegiatan dan 
penulisan laporan kegiatan selanjutnya. 


Surabaya, 15 September 2022 


ua NIS 


Si ail 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI 
DAFTAR LAMPIRAN 
Latar Belakang 
Tujuan 

Nama Kegiatan 
Tema Kegiatan 
Bentuk Kegiatan 
Pengisi Acara 

Waktu dan Pelaksanaan 
Peserta 

Pembiayaan 
Susunan Acara 
Susunan Panitia 
Penutup 


DAFTAR LAMPIRAN 


Lampiran 1 : Susunan & Pengisi Acara 
Lampiran 2 : Anggaran Biaya 
Lampiran 3 : Realisasi Pembiayaan 
Lampiran 4 : Susunan Panitia 
Lampiran 5 : Dokumentasi Kegiatan 


+ + + + + Q OQ Q O Οὐ QO O N N > 


O OO Ὃν ο CI 


VII. 


Latar Belakang 


Nurul Islam Scholar merupakan ekstrakurikuler atau kegiatan siswa 
MTs Nurul Islam yang mana dengan adanya kegiatan NIS ini dapat 
meningkatkan kompetensi siswa dan dapat membentuk belajar siswa secara 
mandiri, berpikir kritis dan kreatif. 
Pada NIS episode 002 ini diambil topik dari mapel Qurdis yang dipelajari 
siswa pada semester satu tahun ajaran 2022-2023, dengan harapan apa 
yang didiskusikan dalam NIS menjadi salah satu langkah untuk dapat 
menambah dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran 
Qurdis yang ia pelajari di kelas. 


Tujuan 


NIS eps 002 ini yang tema nya diambil dari mata pelajaran Qurdis ditujukan 
untuk dapat membantu siswa dalam memahami mata pelajaran yang mereka 
tempuh dan meningkatkan kompetensi mereka serta agar terbentuk sebagai 
manusia yang berkarakter jujur dalam bermuamalah. 


Nama Kegiatan 


Diskusi Mata Pelajaran Qurdis 


Tema Kegiatan 


Meraih Berkah dengan Jujur dalam Bermuamalah 


Bentuk Kegiatan 


Diskusi Luring & Daring 


Pengisi acara 


Pengisi acara sebagaimana terlampir (lampiran 1) 


Waktu dan Pelaksanaan 
Kegiatan NIS 002 ini diselenggarakan pada: 


Hari : Selasa 

Tanggal : 13 September 2022 

Pukul : 07:00 sd Selesai 

Media : Google Meet & Tatap Muka 


VIII. 


XII. 


Fasilitas : Materi Pembicara & Snack 
Dokumentasi kegiatan terlampir (lampiran 5) 


Peserta 


Jumlah peserta pada acara ini ialah : 23 Orang 
1. Pengurus/panitia : 6 Orang 
2. Pengisi acara : 7 Orang 
3. Perwakilan Kelas : 10 Orang 


Pembiayaan (Anggaran dan Realisasi) 


Pembiayaan kegiatan ini sebagaimana terlampir (lampiran 2 dan 3) 


Susunan Acara 


Susunan acara kegiatan NIS Eps 002 ini sebagaimana terlampir (lampiran 1) 


Susunan Panitia 


Panitia pada acara ini dipanitiai langsung oleh pengurus sebagimana 
terlampir (lampiran 4) 


Penutup 


Demikian laporan kegiatan NIS Eps 002 ini, semoga kegiatan ini dapat 
berjalan dengan lancar, sukses dan dapat memberikan manfaat bagi semua 
pihak. 


Surabaya, 15 September 2022 


Mengetahui 
Keoala NIS NI 
Andy Musttota, S.E Siti Nur Laila 


Lampiran-Lampiran 


Lampiran 1 : Susunan & Pengisi Acara 


YAYASAN PENDIDIKAN NURUL ISLAM SURABAYA 
MTs. NURUL ISLAM 


NURUL ISLAM SCHOLAR 


Jl. Kapas Baru V Masjid No. 03 Telp : (031) 37399256 
nurulislamscholarg gmail.com 


SURABAYA - 60134 


SUSUNAN ACARA 
NURUL ISLAM SCHOLAR EPS 002 


Hari : Selasa Tanggal : 13 September 2022 Mapel : Al-Our'an Hadis 
Tema : Meraih Berkah Dengan Jujur Dalam Bermuamalah 


07:00 | Menyanyi genre bebas 
07:15 | Menyanyi genre religi Bagus Efendi 


Siti Hujiyah Mabrurah 
& 


σα 09:30 Penutup Do,a Sise Tarisah Putri 


Surabaya, 15 Agustus 2022 


Ketua NIS Sekretaris NIS 
iti Nur Laila Sofirctul Falahiyah 
Mengetahui 


Musthofa, S.E. 


Catatan: Izzatul Kamila diganti oleh ARDINA ZAHRA 


Lampiran 2 : Anggaran Biaya 


YAYASAN PENDIDIKAN NURUL ISLAM SURABAYA 
MTs. NURUL ISLAM 


NURUL ISLAM SCHOLAR 


Jl. Kapas Baru V Masjid No. 03 Telp : (031 ) 37399256 
nurulislamscholar@gmail.com 


SURABAYA - 60134 


OLAR 


ANGGARAN BIAYA KEGIATAN 
NURUL ISLAM SCHOLAR EPS 002 


Air Mineral Gelas 


Snack Para Undangan 20 x Rp. 2.000 


Bisyarah Pembimbing 1 orang x 2 kali x Rp. 25.000 


Bisyarah Pembina 1 orang x Rp. 100.000 


Total Anggaran | Rp. 210.000 


— Surabaya, 15 Agustus 2022 
IS 3 
+ TSAN IN 
SHE Many > 
Ketua NIS Sekretaris NIS 


| a NURU 2 


ANEMI, ur Laila Sofirotul Falahiyah 
SARI” 


Lampiran 3 : Realisasi Pembiayaan 


Anggaran 


Realisasi 


1. Minuman saat bimbingan/latihan Rp. 10.000 x 5 


Konsumsi Saat Acara 


Total Komsumsi saat Acara 
10. Bisyarah Pembimbing 2 x 25.000 
11. Bisyarah Pembina 1 x 100.000 


2. Nutrisari 2 Rtg x Rp. 12.000 - Rp. 24.000 
3. Es batu kristal 2 x Rp. 7.500 - Rp. 15.000 
4. Es batu biasa 2 x Rp. 5.00 - Rp. 1.000 
5. Gula Pasir 1 Kg x Rp. 13.500 - Rp. 13.500 
G. Gorengan - Rp. 10.000 
7. Gelas sekali pakai - Rp. 15.000 
8. Air Mineral Gelas Club - Rp. 20.000 
9. Kerupuk Upil Petis - Rp. 34.500 


Total Realisasi 


Surplus/Devisit 


Rp. 210.000 


- Rp. 50.000 


= Rp. 133.000 
- Rp 50.000 
- Rp. 100. 

= Rp. 333.000 


- Rp. 123.000 


Lampiran 4: Susunan Panitia 


τ παπεπη-τητοτε» 
da. 


S 


T 


YAYASAN PENDIDIKAN NUR cun 


UL ISLA 
MTs. NURUL ISLAM τ. 


NURUL ISLAM SCHOLAR 


Jl. Kapas Baru V Masjid No. 03 Telp : (031 ) 37399256 
nurulislamscholar@gmail.com 


AYEMI, S.Pd 
Kepala Sekolah/Pelindung 


ANDY MUSTHOFA, S.E. 
Kepala NIS/Pembina 


SITI NUR LAILA 
Ketua NIS 


AURILIA IRJA 


SALSABILA 
Wakil Ketua NIS 


SOFIROTUL 
HAMMAD SYUKRON 
i Creator 1 FALAHIYAH 
BINTANG ARJUNA Sekretaris 1 
PRIADMOJO LAILATUS SAADAH 


Creator 2 Sekretaris 2 


Dap 
Km 
DIT! 


“Kepala Madrasah 


Lampiran 5 : Dokumentasi Kegiatan 


p 
+ * 
g. o5 
[poroso 9 3 5 š $ š ul ) ya 
ο ου JIN TAN S Sabtu, 03 September 2022 12:08:57 
Ti ) Jalan Kapas Baru IV 
Rumah Sakit Latihan NIS 
Signo 4 r= 3 #MTs. Nurul Islam 
k ` akih πα UN | | 


Gambar 1 : Bimbingan ke 3 pada hari Sabtu 3 September 2022 dihadiri oleh pengurus dan 
pengisi acara 


T 755 


PN í s ` w A ΔΒ 
Gambar 2 : Bimbingan ke 4 pada hari Sabtu, 10 September 2022 dihadiri oleh pengurus 
dan pengisi acara 


Catatan: Bimbingan ke1, 2 dan ke 5 dihadiri pembicara dan moderator saja, kesemuanya 
tidak terdokumentasikan 


ἘΞ heart e= =L 


Gambar 3 : Penampilan dua penyanyi MTs Nurul Islam di acara NIS 002 yaitu Siti Hujiyah 
Mabruroh (kiri) dan Bagus Effendi (kanan) 


Gambar 4 : Penampilan puisi pada acara NIS 002 yang dibawakan oleh Rafidah Khoirun 
Nisa 


10 


ΜΉ 


Gambar 5 : Penampilan pembacaan ayat suci Al-Qur'an beserta terjemahnya pada acara 
NIS 002 oleh Choirotun Nisa (kiri) sebagai murotiilah dan Sheila Maulidia (kanan) sebagai 
pembaca terjemah 


W. 


Gambar 6 : Penampilan acara inti NIS 002 Mapel Qurdis dengan tema Meraih berkah 
dengan jujur dalam bermuamalah oleh Sise Tarisah Putri (kiri) sebagai pembicara dan 
Ardina Zahra (kanan) sebagai presenter 


11 


Materi Pembicara 


MERAIH BERKAH 
DENGAN JUJUR 
DALAM 
BERMUAMALAH 


Oleh: Sise Tarisah Putri 


Ὰ JUJUR 


Berkata benar artinya kesesuaian 
antara ucapan dengan perbuatan 


(Mutia, S.S) 


` Perintah Jujur 


DG CU ὠνιλθιρος 


Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada 
Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang 
benar. 

(At-Taubah [9]:119) 


| N Ancaman Curang Menimbang 


4 


B λοος πάν ΡΕ σα, τι ή So 
QS EN ο sae gs 
aS O 6222223555 GASES 


Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar 
dan menimbang)!. (Yaitu) orang-orang yang apabila 
menerima takaran dari orang lain mereka minta 
dicukupkan, dan apabila mereka  menakar atau 
menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. 
(Al-Mutaffifin [83]:3) 


| Ὰ BERKAH 


Nikmat-nikmat dan kebaikan yang 
banyak dan bertambah dari Allah 
SWT untuk makhluk-makhlukNya 
(Wikish.pedia) 


Muamalah 


Muamalah adalah kegiatan manusia 
dalam bersosial dengan orang lain 
baik dalam hal politik, sosial atau 
ekonomi 


(Mutia, S.S) 


Iran Q4 


32 e Ye ἃ. 
Ἕ — ΕΟΟ 
Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia 
mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan 


adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, 
bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan 
kepadamu agar kamu ingat.” 

(Al-An'am [6]:152) 


Daftar Pustaka 


Al-Qur'anul Karim 


(2022)."Berkah",https;//id.wikishia.net/view 
/Berkah.Di akses pada: 4 September 2022 


Pukul 21:47 
Mutia, Indra. S.S. (2020). Al-Qur'an Hadis Ὰ 
Kelas 9. Malang. Mitra Sejati Berkah. 


12 


